
INTAILAH PEKERJAAN ANDA 


Jika Anda kini tidak lagi mampu 
mencintai pekerjaan Anda... 

Carilah cara untuk menemukan kembali 
cinta anda. 


Mungkin Anda dapat mencintai rekan- 
rekan kerja Anda, menikmati hubungan 
pertemanan yang dekat dan akrab... 


Sehingga Anda kembali merasa senang 
di dalam bekerja. 













NTAILAH PEKERJAAN ANDA 


Bila rekan-rekan Anda pun tidak dapat 
menimbulkan rasa cinta Anda dan bahkan 
sebaliknya... 


Cintailah gedung tempat Anda bekerja, Cicak-cicak 
yang berlarian di dinding tempat Anda bekerja... 


Kantin dan makannya.... 


Orang-orang menarik yang lalu lalang di depan 
Anda saat Anda bekerja.... Atau suasana 
perjalanan Anda menuju pekerjaan... 














NTAILAH PEKERJAAN ANDA 


Ingat kembali alasan Anda bekerja dan untuk 
siapa Anda bekerja... Munculkan bayangan 
tawa bahagia orang-orang yang Anda cintai 
saat Anda membawa hasil pekerjaan Anda 
pada mereka... dan itu membuat Anda 
semangat kembali.... 

Carilah dan carilah segala hal yang Anda sukai 
dari proses Anda bangun, mandi, sarapan, dan 
perjalanan menuju pekerjaan, bekerja, istirahat 
makan siang, dan kembali bekerja, hingga 
proses Anda kembali ke rumah... 


Temukan sesuatu hal dan munculkan motivasi 
Anda untuk mencintai pekerjaan Anda kembali 














NTAILAH PEKERJAAN ANDA 


Jika tak satu pun hal Anda temukan yang dapat 
menjadi alasan Anda mencintai pekerjaan Anda... 
Mengapa Anda tetap bertahan dan menghabiskan 
waktu dengan menggerutu dan mengutuk 
pekerjaan Anda.. 


Mungkin sudah waktunya Anda pergi dan mencari 
yang lebih baik dan lebih membahagiakan Anda. 
Ingat hidup hanya sekali... 


Carilah yang Anda cintai dan lakukan segala 
sesuatu dengan sepenuh hati! 


Hidup adalah pilihan dan segala sesuatu terjadi 
hanya jika kita bertindak! 











